WikipediA 

Bahasa Nama 


Bahasa Nama (dahulu Khoisan) merupakan yang 
terbesar dari bahasa-bahasa Khoisan dan diucapkan di 
sebagian Afrika Selatan, Botswana, dan Namibia oleh 
sekitar 233.701 jiwa. Orang Hottentot biasa merujuk diri 
dan bahasanya sebagai Nama, suku terbesar penutur 
bahasa Hottentot. Kata 'Khoisan' berasal dari 'khoi', kata 
Nama untuk mereka sendiri, dan 'san', yang merupakan 
kata Nama untuk Bushman, suku penutur Khoisan lain 
yang lebih kecil. Namun, istilah 'Hottentot', berasal dari 
pemukim awal Belanda, yang saat mendengar penuturan 
bahasa ini, mengira semua penduduk asli berkata 'hot' dan 
'tot'. 

Abjad 


Bahasa Nama ditulis dengan abjad Latin, dengan huruf 
Ff, Jj, Ll, dan Vv yang hanya digunakan untuk 
menuliskan kata-kata asing, seperti dari Bahasa 
Afrikaans , Inggris, dan Jerman . Huruf Njn digunakan 
untuk menuliskan huruf dengung. Bahasa ini juga 
memiliki sejumlah diakritik, seperti a (nada naik), a (nada 
netral), a (nada turun), a (nada panjang), a (nasal), dan a 
(memisahkan dari diftong). 

Bahasa ini memiliki sejumlah konsonan klik, yakni 
konsonan artikulasi ganda. 


iringan 

klik terafrikasi 

klik 'tajam' 

ortografi 
standar 
(dengan "I") 

klik 

dental 

klik 

lateral 

klik 

alveolar 

klik 

palatum 

Tenuis 

kl 

kll 

k! 

k f 

<!g> 

Teras p i ras i 

kl x 

kl 1 x 

k! * 

X 

-H- 

<! kh> 

Nasal 

n! 

r)H 

O! 

n* 

<!n> 

Nasal tak bersuara dengan 
aspirasi tertahan 

l) 1 h 

r)ll h 

r)! h 

rjL h 

<!h> 

Tenuis dengan henti glottis 

kl? 

kll? 

kl? 

k*? 

<!> 



Nama 


Khoekhoegowab 

Dituturkan di 

Namibia, Botswana, dan Afrika 
Selatan 

Wilayah 

Sungai Oranje, Namaqualand 

Penutur 

233-000 penutur asli 

bahasa 

Namibia: ±176.000 plus 16.000 
Haillom 

Botswana: 200-1000 

Afrika Selatan: ±56.000 (tidak 
tercantum tanggal) 

Rumpun 

bahasa 

Kwadi Khoe 


Khoe 

Khoekhoe 

Khoekhoe Utara 


Nama 


Status resmi 

Bahasa 
resmi di 

m. 

Diatur oleh 

tidak ada 


Kode bahasa 

ISO 639-1 

id 

ISO 639-2 

ind 

ISO 639-3 

- 


Pranala luar 


































Nama (Hottentot) language, alphabet, and pronunciation (http://www.omniglot.com/writing/nam 
a.htm) 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Nama&oldid=14288628" 


Halaman ini terakhir diubah pada 16 Oktober 2018, pukul 06.57. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 




